« ISSN 2809 - 7947 (print) - 
AKEN TANG HUMANIORA “ISSN 2829 - 0071 sale 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


UPAYA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DENGAN PENDAMPINGAN 
AKUNTANSI DAN PEMBERDAYAAN BANK SAMPAH 

1] Gusti Agung Prama YOGA, ?Desak Rurik Pradnya Paramitha NIDA, “Ida I Dewa Ayu Mas Manik 
SASTRI 

13Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Indonesia 

?Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa, Indonesia 

Corresponding author: I Gusti Agung Prama YOGA 

Email: pramayoga13@gmail.com 


Info Artikel: 

Dikirim: 2022-03-24 Direvisi: 2022-05-04 Diterima: 2022-06-19 

Vol: 1 Number: 2 Hal: 89-94 

Kata Kunci: Laporan Abstrak 

Keuangan, Bank Hingga saat ini penanganan sampah masih menjadi masalah Indonesia secara 
Sampah, Pengelolaan nasional. Sampah industri, bahkan sampah rumah tangga sangat berpeluang 
Sampah, Akuntansi merusak lingkungan dan alam bila tidak dikelola dengan baik. Kelurahan 


Penatih, merupakan salah satu bagian dari kota Denpasar. Luas total Kelurahan 
ini mencapai 281 Ha dan dihuni oleh 9.500 orang, namun hanya 2.969 Orang 
yang bekerja. Wilayah luas yang dihuni oleh banyak penduduk, pasti 
menyumbang sampah rumah tangga yang tidak sedikit. Bila sampah ini tidak 
dikelola dengan benar, akan merusak lingkungan. Hanya 31% dari total 
penduduk kelurahan penatih yang tercatat telah memiliki pekerjaan, yang 
artinya pengangguran diwilayah ini cukup besar. Maka, kelompok pengelolaan 
sampah pada Bank Sampah kelurahan penatih tidak hanya bisa mengurahi 
limbah yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan namun juga dapat 
menjadi peluang usaha bagi masyartakat setempat. Guna kegiatan ini dapat 
berjalan dengan maksimal, aktivitas pengelolaan sampah pada bank sampah 
juga harus di dukung oleh sistem pencatatan akuntansi yang baik. Catatan 
akuntansi tidak hanya akan menghasilkan laporan keuangn semata, namun 
juga dapat digunakan untuk menganalisa program dan aktivitas Bank Sampah. 
Pelatihan penyusunan akuntansi disambut baik oleh masyarakat, diharapkan 
kedepannya dapat dibentuk sistem yang dapat memaksimalkan 
pengembangan pengelolaan bank sampah, tidak hanya dari aktivitas 
pengelolaan pelaksanaan namun juga pencatatan akuntansinya. 
©) Cite This as: YOGA, LG.A.P., NIDA, D.R.P.P., SASTRI, I.I.D.A.M.M. (2022). 
© “Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi dengan Pendampingan Akuntansi dan 
Pemberdayaan Bank Sampah.” Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian 
Masyarakat, 1 (2), 89 - 94. 


BY NC 


PENDAHULUAN 


Kelurahan Penatih, Denpasar Provinsi Bali memiliki sumber daya alam yang sangat potensial 
untuk dikembangkan dan dijadikan sumber pendapatan Kelurahan. Sumber daya tersebut apabila 
tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang merugikan bagi kelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup di Kelurahan Penatih (Jayawarsa et al., 2020). Kantor Kelurahan 
Penatih beralamat di Jalan Padma No.171 Denpasar Timur. Kelurahan Penatih. Kondisi fisiografis 
yang terdiri dari 100% dataran rendah. Kelurahan Penatih memiliki iklim kemarau dan musim 
hujan. Kondisi topografis sumber daya Kelurahan Penatih merupakan dataran rendah dengan 
ketinggian lebih kurang 2 meter di atas permukaan laut. Kelurahan Penatih memiliki hamparan 
lahan dataran dengan komposisi dan luasan: Lahan Sawah 148 Ha, Lahan Ladang 59 Ha. Luas 
Wilayah Kelurahan Penatih 281 Ha termasuk wilayah Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar 


89 


“ ISSN 2809 - 7947 (print) 
AKUNTANSI HUMANIORA ' 0. 2829-0071 kala 
urnal pengabdian Masyarakat 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


Timur, Kota Denpasar. Jumlah Penduduk Desa penatih adalah 9.500 orang, namun hanya 2.969 
Orang yang bekerja. Dari angka ini, dapat diindikasi masih banyak penduduk yang tidak produktif 
(tidak bekerja) (Larasdiputra & Saputra, 2021). Padahal wilayah penatih memiliki luas dan letak 
geografis yang strategis. Desa penatih sudah memiliki program Bank Sampah. Namun berdasarkan 
analisa, kekurangan mitra adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk 
pemberdayaan masyarakat, masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya pemilahan sampah 
yang baik dan benar, serta belum adanya sistem yang baik dalam pengelolaan program bank 
sampah agar kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat pada pelaku (Devi dkk., 2019, 
Larasdiputra & Suwitari, 2020: Pranita, 2016: Widyowati dkk., 2018). Atas permasalahan yang 
dihadapi mitra, kami memberikan solusi pendampingan akuntansi dan edukasi pengelolaan yang 
baik. PkM dilakukan dengan memberi pelatihan dan pendampingan penyusunan sistem akuntansi 
dan sistem pengelolaan sampah dengan membuat model pengelolaan sampah menjadi barang yang 
memiliki manfaat ekonomis (Larasdiputra & Saputra, 2021, Purnamawati dkk., 2016: Susanto, 2020). 

Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan umum untuk membantu mitra 
mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembagunan 
nasional dengan mengembangkan usaha yang ada dan dikelola oleh desa setempat dari segi 
akuntansi dan aspek ekonomi yang terkait (Adi, 2006; Marlinah, 2020). Situasi pasca pandemic yang 
berpengaruh pada perekonomian perlu dilakukan usaha untuk percepatan pemulihan 
perekonomian yang sangat mempengaruhi pembagunan nasional adalah dengan melakukan 
pemberdayaan masyarakat (Loehr et al., 2021: Saputra, 2021, Sara et al., 2020). 

Tema PKM ini adalah pencatatan akuntansi, dan pengelolaan bahan baku (sampah) 
menjadi barang yang memiliki manfaat ekonomis dengan melibatkan para pengajar dan 
narasumber Dosen-dosen Program Studi Akuntansi dari Universitas Warmadewa. Hasil 
Pelaksanaan PKM yang dilakukan tanggal 3 Februari s/d 28 Maret 2022 adalah menambah 
ilmu di bidang akuntansi, terutama tentang pencatatan keuangan dari para peserta 
kelompok Pengurus Bank Sampah (Murti dkk., 2018, Ngumar dkk., 2019). Respon para 
peserta sangat baik dan senang karena sangat terbantu dalam pembelajaran tentang 
pencatatan keuangan. Saran yang disampaikan adalah kegiatan PKM kedepannya agar 
dilakukan berkesinambungan sehingga, para peserta senantiasa mendapatkan bimbingan 
dalam pencatatan siklus akuntansi dan memberikan pelaporan keuangan kepada para 
masyarakat terkait dengan Bank Sampah, seingga masyarakat semakin antusias dalam 
mengumpulkan sampah karena bisa memberikan nilai ekonomis. 


METODE 

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini yaitu metode pemberian materi dengan 
ceramah. Materi yang disampaikan adalah pentingnya penyusunan laporan keuangan dalam suatu 
kegitan usaha. Materi ini untuk penanaman bahwa laporan keuangan penting untuk disusun 
dengan baik dan berkelanjutan (Dewi dkk., 2017, Saputra et al., 2021). Setelah penanaman materi ini, 
kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan bagaimana membuat laporan keuangan sederhana. 
Laporan yang dibuat tidak hanya terkait aktivitas keuangan saja, namun juga penyusunan alur 
sistem pengelolaan sampah, agar tercipta suatu sistem yang baku dan dilaksanakan dengan 
konsisten. Setelah dilakukan pendampingan, dilakukan evaluasi efektifitas kegiatan, mengenai 
sejauh mana pemahaman peserta terkait materi yang diberikan (Saputra et al., 2021). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


90 


2 (print) 
AKUNTANSI HUMANIORA Gada san pasa 


AKUNTANSI HUMANIORA 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti 
membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan 
membuat sampah menjadi Barang Ekonomis (Widyowati dkk., 2018). Manfaat bank sampah untuk 
masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan 
sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang 
mereka miliki (dlh.bulelengkab.go.id). Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada 
tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak (Fall et al., 2015: Jawad et al., 2019, 
Jayawarsa et al., 2020). Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi 
ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras. Bank sampah 
juga bermanfaat bagi siswa yang kurang beruntung dalam hal finansial, beberapa sekolah telah 
menerapkan pembayaran uang sekolah menggunakan sampah. 


EZ 1 


Gambar 1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, Analisa Situasi Dan Persiapan Materi PKM 
Pada gambar 1 memperlihatkan persiapan pelaksanaan kegiatan, analisa situasi dan 
persiapan materi PkM. Kegiatan ini dilakukan di kantor Kelurahan penatih Kecamatan Denpasar 
Timur. Diawal, kami merancang strategi untuk mengidentifikasi masalah, mendata legalitas UMKM 
dan menyusun pelaksanaan program aktivitas usaha. 


PENUTUPAN ae Da 
UNIVERSITAS WARMADEWA W N 


seo 
Gambar 2. Panitia Pelaksana Dan Pejawat Berwenang Di Desa Setempat 


91 


. - (print) 
AKUNTANSI HUMANIORA “ear agas- oor feine 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan 


Gambar-gambar diatas menujukkan kegiatan pelatihan pada kelompok bank sampah. 
Kegiatan PKM ini dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya pengenalan dana analisa situasi, 
kemudian penyuluhan penanaman pentingnya akuntansi, pelatihan penyusunan laporan keuangan 
sederhana dan pencatatan akuntansi. Serta pendampingan pengelolaan Bank Sampah. Hingga 
diakhir periode dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang 
sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke 
tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah (Heidbreder et al., 2019). 
Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas 
sukarelawan (Saputra et al., 2019). Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat 
akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik 
maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, 
sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna (Nielsen 
et al., 2019). Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu 
pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat (Heidbreder et al., 
2019). Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan 
sampah dan tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan 
lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih (Rivers et al., 2017). Bank sampah juga didirikan untuk 
mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk 
kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis (Ayalon et al., 2009). 


KESIMPULAN 

Melalui kegian ini, peserta pelatihan mulai paham bahwa pencatatan akuntansi sangat 
penting guna pertanggungjawaban intern, serta alat pengendalian intern. Selama ini dikelompok 
bank sampah, aktivitas pengelolaan sampah sudah dilaksanakan dengan maksimal dan efektif. 
Namun, kelompok hanya berfokus pada aktivitas terkait pengelolaan sampah saja, tanpa 
memperhatikan pencatatan secara mendetail. Akhirnya tidak jarang kelompok mengalami kesulitan 
dalam menilai sejauh mana perkembangan usaha yang dijalankan oleh kelompok. Hasil yang lebih 
baik, atau belum baru bisa dilakukan dengan membandingkan data saat ini dan data sebelumnya. 


92 


“ ISSN 2809 - 7947 (print) 
AKUN TANGAN Huang * ISSN Fasa - 0071 kabin 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


Dengan dilaksanakannya pelatihan ini, peserta mulai berkomitmen untuk menyusun laporan 
keuangan yang disesuaikan dengan ukuran usaha dan keperluan kelompok. 


UCAPAN TERIMA KASIH 

Terimakasih pada Lembaga Universitas Warmadewa, Prodi Ekonomi dan Prodi Akuntansi 
Perpajakan Sekolah Vokasi, serta Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa. 
Beserta seluruh jajaran apparat dan masyarakat Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur, 
Kota Denpasar, Provinsi Bali. 


DAFTAR PUSTAKA 

Adi, P. H. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan 
Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali). Simposium Nasional 
Akuntansi, IX. 

Ayalon, O., Goldrath, T., Rosenthal, G., & Grossman, M. (2009). Reduction of Plastic Carrier Bag Use: 
an Analysis of Alternatives in Israel. Waste Management, 297), 2025-2032. 
https:/ /doi.org/10.1016 /j.wasman.2009.02.016 

Devi, S., Dewi, L. G. K., Budiarta, L. G. R., & Saputra, K. A. K. (2019). Strategi Contextual Teaching 
and Learning Pengelolaan Keuangan Berbasis Tri Hita Karana dan Catur Purusa Artha 
Melalui Program Kerja Sekaa. Jurnal Aplikasi Akuntansi,  3(2), 1-38. 
https:/ /doi.org/10.29303/jaa.v3i2.43 

Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan 
Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jurnal 
Ilmiah Akuntansi, 2(2), 129-147. https:/ / doi.org/10.23887/jia.v2i2.15634 

Fall, F.-S., Ky, Y., & Birba, O. (2015). Analyzing the Mobile-Banking Adoption Process among Low- 
Income Populations: A Sequential Logit Model. Economics Bulletin, 35(4), 2085-2103. 

Heidbreder, L. M., Bablok, 1., Drews, S., & Menzel, C. (2019). Tackling The Plastic Problem: A Review 
on Perceptions, Behaviors, and Interventions. Science of the Total Environment, 668, 1077-1093. 
https:/ /doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.437 

Jawad, M., AI, K., & Al-, H. D. D. (2019). The Effect of Reforming the Banking System in Treating the 
Problem of Passive Savings in the Iraqi Economy for the Period 2008 - 2017. International Journal 
of Innovation, Creativity and Change, X2), 111-121. 

Jayawarsa, A. A. K., Purnami, A. A. S., & Saputra, K. A. K. (2020). Budgetary Slack: Participation 
Perspective, Information Asymmetry, and Local Wisdom Of Tri Hita Karana. Journal of 
Advanced Research in Dynamical and Control Systems,  12(1), 210-217. 
https:/ /doi.org/10.5373/JARDCS/ V1211/ 20201031 

Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). Sosialisasi Media Online Taniku sebagai Pendukung 
Bangkitnya UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kesiman, Denpasar, Bali. Krida 
Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosialisasi, 01 (02), 7-14. 

Larasdiputra, G. D., & Suwitari, N. K. E. (2020). Pembinaan Pembuatan Laporan Keuangan 
Sederhana Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pemahaman Kredit Usaha Rakyat. 
JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat, 1(3), 133-139. 
http:/ /openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAIKA / article / view / 6891 

Loehr, J., Dwipayanti, N. M. U., Nastiti, A., Powell, B., Hadwen, W., & Johnson, H. (2021). Safer 
Destinations, Healthier Staff and Happier Tourists: Opportunities for Inclusive Water, 
Sanitation and Hygiene in Tourism. Tourism Management Perspectives, 40(September), 100883. 
https:/ /doi.org/10.1016 /j.tmp.2021.100883 


93 


. - (print) 
AKUNTANSI HUMANIORA “ear agas- oon fime 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian 
Nasional Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19. Jurnal Ekonomi, 22(2), 118-124. 

Murti, A. K., Trisnadewi, A. A. E., Citraresmi, L. D., & Saputra, K. A. K. (2018). SAK ETAP, Kualitas 
Laporan Keuangan dan Jumlah Kredit yang diterima UMKM. Ekuitas: Jurnal Pendidikan 
Ekonomi, 6(2), 52-61. https:/ / doi.org/10.23887 / ekuitas.v6i2.16300 

Ngumar, S., Fidiana, & Retnani, E. D. (2019). Implikasi Tatakelola Islami pada Fraud Bank Islam. 
Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 92), 226-239. https:/ / doi.org/10.1093/ng/s1-IX.228.217- 
a 

Nielsen, T. D., Holmberg, K., & Stripple, J. (2019). Need A Bag? A Review of Public Policies on Plastic 
Carrier Bags - Where, How and To What Effect. Waste Management, 87, 428-440. 
https:/ /doi.org/10.1016 /j.wasman.2019.02.025 

Pranita, D. (2016). Membangun Kapabilitas Dan Strategi Keberlanjutan Untuk Meningkatkan 
Keunggulan Bersaing Pariwisata Bahari Indonesia. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2). 
https:/ /doi.org/10.7454/jvi.v4i2.104 

Purnamawati, I. G. A., Adnyani, N. K. S., Andiani, N. D., & Yuliartini, N. P. R. (2016). Pengelolaan 
Keuangan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Village Governance and Clean Government 
di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, 1-11. 

Rivers, N., Shenstone-Harris, S., & Young, N. (2017). Using Nudges to Reduce Waste? The Case of 
Toronto's Plastic Bag Levy. Journal of Environmental Management, 188, 153-162. 
https:/ /doi.org/10.1016 /j jenvman.2016.12.009 

Saputra, K.A.K. (2021). The Effect of Sound Governance and Public Finance Management on the 
Performance of Local Governments. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences 
(RJOAS), 10(118), 32-43. https:// doi.org/10.18551/rjoas.2021-10.04 

Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. A. K., & Atmadja, A. T. (2019). Resurrection as a Fading Implication 
of Accountability in Financial Management for Village Credit Institution. International Journal 
of Business, Economics and Law, 19(5), 258-268. 

Saputra, K. A. K., Manurung, D. T. H., Rachmawati, L., Siskawati, E., & Genta, F. K. (2021). 
Combining the Concept of Green Accounting with the Regulation of Prohibition of Disposable 
Plastic Use. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(4), 84-90. 
https:/ /doi.org/10.32479/ijeep.10087 

Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Putri, P. Y. A., & Kawisana, P. G. W. P. (2021). Competence, 
Optimization of Internal Control Systems and Information Technology to Prevent Village 
Financial Fraud. Design Engineering, 8, 12730-12740. 

Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Jayawarsa, A. A. K. (2020). Regulatory Impact Assessment Analysis 
in Traditional Village Regulations as Strengthening Culture in Bali. International Journal of 
Environmental, Sustainability, and Social Sciences, 1(3), 16-23. 

Susanto, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Genteng Press Desa Embung Duduk 
Labulia Kabupaten Lombok Tengah. Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 
(Senmaster 2019), 126. 

Widyowati, W., Syaputri, A. R, & Febrianto, D. (2018). Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar 
Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Denpasar. Reformasi 
Hukum, 1(2), 45-50. https:/ /doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p131-146 


94 


